SOFTWARE BANTU BELAJAR 

BAH ASA ARAB 

Cam Praktis Belajar Bahasa Al-Qur'an dan Surga 


Al-Qur’an diturunkan ke bumi dalam bahasa Arab, dan ada riwayat 
yang menyatakan bahwa bahasa Arab juga yang nanti digunakan oleh 
penduduk Surga. Sehingga peranan bahasa Arab sangat penting bagi manusia, 
lebih-lebih umat islam, dimana mereka dituntut juga memahami dan menggali 
hukum islam dari sumber yang telah disepakati, yakni Al-Qur’an, Al-Hadits dan 
Ijma’. Nabi SAW yang darinya muncul Al-Hadits, merupakan orang yang 
berbahasa Arab bahkan yang paling fasih. Sedang Ijma’, mayoritas terkumpul 
dan tertulis dalam khasanah kitab-kitab ulama terdahulu yang juga berbahasa 
Arab. Oleh karena pentingnya bahasa Arab, maka sejak dini harus mulai 
dipelajari oleh umat islam. 

Di antara cara yang cukup mudah dan menyenangkan, disamping 
murah dan praktis, untuk belajar bahasa Arab adalah dengan bantuan software 
baik yang statis maupun yang dinamis-interaktif. Penulis telah mencoba sekitar 8 
software bantu belajar bahasa Arab. Kebanyakan berupa CD interaktif yang 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 


ElW Ellff \ 



perlu diinstall, dan ketika berjalanpun CD harus tetap berada di CD drive. Meski 
ada juga yang hanya berupa satu file executable yang bersifat portable. 

1. Arabic Quest 3.0 



Spesifikasi Software 


Pembuat 

Adrian Brockett 

Download 

- 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

15 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XPA/ista 


Aplikasi ini sudah cukup tua, dibuat dengan Macromedia Projector. 
Memiliki tiga bahasa tampilan, Ingris, Arab dan Perancis. Sangat cocok untuk 
anak kecil sebagai teman belajar bahasa arab dari dasar. Anak bisa memahami 
tiap huruf Hijaiyyah melalui gambar animasi, tulisan dan suara. Tinggal meng- 
klik salah satu huruf yang diinginkan, maka akan terdengar suara dari nama 
huruf tersebut, dilanjut tampilan gambar beserta nama dalam bahasa arabnya 
yang mengandung huruf tersebut. Jika ingin memperjelas kembali, suara bisa 
diulang dengan meng-klik gambar bertulis [al-ashlu] atau [Repeat Again], 



:: E nsi klopedi S oftware I slami :: 









Terdapat menu [Kitabah] atau [Write Again] untuk belajar cara menulis 
masing-masing huruf dengan benar kembali. Terdapat pula menu [Tahj] atau 
[Spelling Games] yang berisi game untuk menebak nama bahasa arab untuk 
suatu gambar beranimasi. Caranya, setelah menekan [Ibda’] atau [Start], pilih 
salah satu huruf Hijaiyyah, lalu akan muncul sebuah gambar, pilihlah huruf-huruf 
penyusun nama itu yang ada di bawah gambar. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


2. ABC Qi’arul Huruf 



Bantuan 


huruf-huruf 
Hijaiyyah 


69 O/* 


Game tebak 
nama.... 

Keluar 
program 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 


Slla 'Si? ei!Ss \ 








Spesifikasi Software 


Pembuat 

Future Soft 

Download 

- 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

105 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XP/Vista 


Software ini diperuntukan untuk anak kecil agar mudah dalam 
mempelajari bahasa arab dari tingkat dasar. Metode yang dipakai di sini adalah 
pengenalan huruf Hijaiyyah dengan tulisan dan gambar yang disertai suara 
nyayian yang menarik pada setiap pilihan huruf yang sedang dipelajari. Letakkan 
cursor mouse pada sebuah gambar, maka namanya akan tampil di bagian 
bawah gambar, sehingga metode ini juga akan menambah perbendaharaan kata 
bahasa arab bagi anak. 



Disamping itu ada juga menu game, dimana kita disuruh menebak 
nama dari sebuah gambar, dengan cara mengklik sebuah nama di kanan- 
kirinya, bila benar maka nama-nama yang lain akan segera menghilang. 



JLSjjj 

■» 

** 

L-LJJ 

/ 

jj* 

jy- 


Ujl J 






Atau kita disuruh menebak gambar mana yang mengandung awalan dari huruf 
Hijaiyyah yang ada di tengah kumpulan gambar-gambar, bila benar maka 
gambar yang lain akan segera menghilang. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


3. Manahij ad-Dirosiyyah 



Spesifikasi Software 


Pembuat 

Islamic University of al-Madinah 

Download 

www.iu.edu.sa, www.islamway.com 

Status 

Gratis (on the disk) 

Ruang Hardisk 

5,6 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XP/Vista 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 


kiTm' x*TiCj kSsj liXsj kiXsj l£ i kiTsj kiTst kiTsj KI I 




Aplikasi ini sebenarnya hanya sebuah eBook format web (html) yang 
telah dikompilasi menjai file executable (*.exe) dengan ePublisher Gold. eBook 
ini berisi banyak materi berbahasa arab yang terbagi dalam 8 bidang studi. Ini 
sangat bermanfaat sebagai wahana belajar bahasa arab sesuai dengan tema 
dan bidang ilmu yang dihadapi. Mudah dan nyaman untuk dijelajah secara 
manual, menu dihiasi sedikit animasi java script yang memberi kesan tersendiri. 
Berikut beberapa screenshoot yang menggambarkan fitur dari aplikasi 

eBook ini 



Menu tingkatan pembelajaran, mulailah dari tingkat yang terendah, 
mustawa al-awwal bila anda belum begitu ahli. Klik bulatan dari menu 
yang anda pilih. 


• Pilihlah bidang studi yang anda ingin dalami. 

E Maad Lughoh Bee 



Pilih kajian atau bab yang menarik bagi anda, pilihlah mulai dari nomor 
satu saja bila perlu. 




• Contoh bacaan yang telah dibuka, baca, cermati dan jawablah 
pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian bawah, sebagai ujian 
apakah anda memahami bacaan teks bahasa arab di atasnya. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

75 

Dokumentasi 

65 

Fitur Tambahan 

70 


Software B antu Belajar B ahasa Arab:: 





4. Khadiiqotul Huruf 



Spesifikasi Software 


Pembuat 

Sindibad Multimedia 

Download 

www.compuserve.com 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

606 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XPA/ista 


Aplikasi ini ditujukan untuk anak-anak 4-7 tahun, untuk membantu 
belajar mengenal dan membaca bahasa arab dengan cara yang menggembira- 
kan. Pelaran ini menghabiskan 200 - 300 detik untuk setiap pertemuan yang 
bersambung, tergantung umur si anak. Mengandung lebih dari 500 kata 
(i kalimah ) yang bisa diserap anak-anak, dan lebih dari 600 penggalan suara, baik 
kata, kalimat (jumlah ), musik ataupun yang lain. Mengandung juga lebih dari 250 
tulisan dan gambar animasi, baik orang, huruf maupun ikon, dan lebih dari 80 
gambar background. Disertai 18 dialog dengan gambar animasi, tulisan 
berharokat dan suara, yang bisa membuat anak-anak maupun orang dewasa 
pun tertawa. 

Aplikasi ini hanya berupa satu file executable (*.exe) yang besarnya 
606 MB, dan tidak perlu diinstal karena bersifat portable, jadi cukup di-eksekusi 
saja. Di bawah adalah struktur menu yang ada di aplikasi ini, cukup lengkap 
untuk membantu agar anak betul-betul memahami dasar-dasar bahasa arab, 
dari pengenalan huruf Hijaiyyah, hingga dialog-dialog tambahan. 








Berikut adalah ikon-ikon yang digunakan dalam aplikasi ini, perhatikan 
agar anda nyaman dalam menjelajah dan memanfaatkan semaksimal mungkin 
aplikasi ini. 



Menu utama yang ada di aplikasi ini, dari pengenalan huruf yang paling 
atas hingga dialog dan pengenalan bentuk-bentuk khot huruf arab. 



:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 






Berikut adalah pengenalan penulisan huruf “RO" di awal, tengah dan 
akhir kata. Tambahan perbendaharaan kata bisa didapatkan dari gambar dan 
nama yang ada di bawahnya, anda bisa memperkirakan sendiri kan ? masing- 
masing artinya....? ( Daarun rumah, Naarun api, Ro’sun kepala, Ibrotun jarum 
dan Fa’run itu tikus). 



Berikut adalah pengenalan penulisan contoh-contoh lafad pada kalimat 



bahasa arab, khishoonun jamiilun (kuda yang gagah). 


Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

80 

Dokumentasi 

75 

Fitur Tambahan 

75 


5. Let’s Learn Arabic : Arabic Made Easy 1.0 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

SMiles Productions, LLC 

Download 

www.nodtronics.com.au 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

250 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XP/Vista 




Tampilan program ini menggunakan bahasa Inggris, karena butan 
orang Australia. Pada aplikasi ini terdapat tiga menu utama, yakni pengenalan 
huruf Hijaiyyah [Alphabet], dialog [Dialogue] dan latihan menulis arab [Writing], 
Perhatikan menu bar, untuk menjelajah halaman / jendela (klik [Menu]), 
memainkan / membunyikan [Play], menulis [Write] atau lainnya. 

Berikut di antara tampilan isi dari masing-masing menu yang ada : 

• Pengenalan huruf Hijaiyyah dari nama, cara baca dan pengharokatan. 

Arabic Made Easy: Alphabet Names 0 0ft 

File Menu Exercises Help 




■ _• ' ■.v.-’V ’ ,• 


nmQDQMn 

'aiif 

KHaa' . 

c 

Haa' 

c 

jiim 

thaa* 

Cj 

taa' 

♦* 

L-J 

baa' 

* 

shim » 

•* 

siin 

zeen # 

J 

raa’ 

J 

thzaal # 

$ 

daal 

J 

(JHeen ♦ 

& 

?een 

t 

thzaa* 

Taa' 

JLa 

DHaad 

Saad 

cH 

nuun # 

U 

miim 

laam 

U 

kaaf 

Qaaf ^ 

l3 

faa' * 




yaa' 

** 

waaw 

J 

haa' 

& 


• Salah satu bentuk kuis pengenalan huruf Hijaiyyah. 



:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 


l Cj kiTm' kIijCj kSSj LiXsJ KIiSj I LiXsJ LilST lSiSj liXsj 




• Menu pilihan model dialog yang anda ingin dalami. 



• Peta tempat terjadinya dialog, klik lokasi yang memiliki nama untuk 
masuk ke dialog yang biasa terjadi di situ. Bila telah masuk klik gambar 
orang yang ada untuk memulai dialog. 



Salah satu tampilan [Dialogue Writing], dialog berbentuk tulisan beserta 
arti dan keterangan masing-masing kata. 



:: Ensiklopedi Software I slami :: 




• Tampilan menu [Writing], latihan memahami cara penulisan dan 
penyambungan sebuah katadengan bunyi atau harokattertentu. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

75 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

75 


6. The Rosetta Stones 2.0.8.1 : Arabic Language 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

Fairfield Language Technologies 

Download 

www.RosettaStone.com 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

50 MB & 2 iso/cdrom 

OS 

Windows 9x/2k/XPA/ista, MacOS 


Aplikasi ini memiliki tampilan yang indah dan nyaman digunakan. 
Installer ada pada CD tersendiri, sedang bahasa yang akan dipelajari ada pada 
CD lain, dimana tiap level pada bahasa tertentu dipaket dalam satu keping CD. 
Levels 1, 2, dan 3 semua total berisi 312 pelajaran (lessons), penuh dengan 
rangkaian instruksi multimedia yang disusun secara cermat dan hati-hati untuk 
pengguna. CD program Level 1 (92 lessons) tersedia untuk belajar bahasa 
Spanish (Latin Am.), Spanish (Spain), English (UK), English (US), Arabic, 
Chinese, Danish, Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, 
Italian, Japanese, Korean, Latin, Pashto, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, 
Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese, dan Welsh. Program Level 2 (118 
lessons) tersedia untuk belajar bahasa Spanish (Latin Am.), Spanish (Spain), 
English (UK), English (US), Arabic, Chinese, Dutch, French, German, Greek, 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 





Italian, Japanese, Portuguese, dan Russian. Program Level 3 (102 lessons) 
tersedia untuk belajar bahasa Spanish (Latin Am.) dan English (US). Anda 
tinggal memasukkan CD level tertentu, lalu membuka aplikasi Rosetta ini, maka 
pada menu [Language / Product] akan muncul / terdeteksi otomatis bahasa dan 
level-nya. Seperti pada screenshoot di bawah : 


— - 

Mil Menu 

RosettaStone 

Irartln-) %urrr«t 

1 -W 1 

1 


Language /Product 


▼ Arabic 

Level 1 


Unit 


El 


Lesson 


Unit 1 


. «_j j 1 1 ^ f Lc_uj^ I 

jL^JL! Jxijl : JUiVl 


(J- 1 ) •“■'jo-* ft-*/* 1 

> * I - - •*« ■ J <■ 1 r . ■ I : ^ r ~v 1 1 J . 4 I I 

.ojjjl J (‘Li ji I 
• i J 1 1 y I ^ 1 1 ! j '.I <- 1 1 

. p( > iV I J ^JLjJ I - i^i- 1 1 j il 1 1 

3 * * jU J I CjI JJl 

. yv i i * • -v i j_a 


Arabic 
Level 1 
Unitl 



Untuk bahasa Arab yang penulis coba, level 1 berisi 8 unit dan sekitar 
80-an pelajaran, sedang level 2 berisi 11 unit (unit 9 - 19) dan sekitar 110-an 
pelajaran. Jadi dengan belajar bahasa arab menggunakan aplikasi ini, anda 
akan memperoleh 200-an pelajaran dengan tema yang berbeda, dimana tiap 
pelajaran akan berisi menu penguasaan skill sebagai berikut : 



Language Ski J] A: Listening and Reading 

Mencoeokkaii gam bar dengan tulisan dan suara, 
me in ban gun keahiau pcudcngaran dan pembacaan 



Ltingu age Skill B: Lisitsitng 

Mencoeokkaii gambar dengan arti dari kata atau frasc yang 
diueapkau, mcmbaiigun kcahlian mendengar 



Language Skill C: Reiiding 

Mencoeokkaii arti dengan kata atau fra sc yang 
ter tu Us, mcinbaugun kealilian mcnibaea 


D ck 


Language Skill D: Speaking 

Mencoeokkaii ueapaninu dengan ucapan dari 
pro r gain, menajamkan kealilian men d eng a r 



Language Skill E: VVriling 

Meningkatkau penguasaan tata bahasa, voeah. 
menajamkan kealilian nieudengar dan nicncocokan arti kata 










Langkah praktis penggunaannya adalah sebagai berikut : 

1. Pilih level, unit dan lesson yang anda ingin pelajari, pilih dari yang 
terendah bila anda masih awam. 

2. Pilih skill yang ingin anda dalami, pilih dari A ke B dan seterusnya bila 
anda masih awam. Pilih juga latihan (Exercise) dari 1 dan seterusnya. 
Contoh aktivitas belajar mendengar dan membaca : 




Pilih atau cocokkan tulisan atau suara dengan gambar yang ada 
dibawah, atau sebaliknya. Di bawah adalah latihan membaca pada 
level 2 unit ke-19 pelajaran tentang angka dan nomor arab. 



Software B an tu B elajar B ahasa Arab:: 


* Cj kiTm' x*TiCj kSSj LiXsJ KlXsJ Li I LiXsJ LilST lSiSJ liXsJ 












4. Untuk navigasi agar nyaman dalam belajar dan latihan, perlu 
diperhatikan ikon di sebelah kanan 



Arabic 


Ifalaman sebelumnya 


Mendengarkan 


Munculkan teks 


Ylunculkan "am bar 


Munculkan bantuan 


Setting aplikasi 


llilangkan harokat 

(bagi orang arab) 


Munculkan harokat 
tulisan (bagi non-arab) 


Mulai merckam 


Runyikan rekaman 


Keluar dari aplikasi 
atau balik kc menu 
sebelumnya 


Halaman sclanjutnya 


Menampilkan latihan 

Rekam suara kita 


Rosetta 

Stone 





5. Berikut adalah screenshoot latihan membaca dan mendengar, dengan 
dibantu gambar yang ada di atasnya. 


Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 










7. EuroTalk 1996 : Talk Now Learn Arabic 



Belajar hahasa 
Arab 


bolo - Microsoft Virtual PC 2004 


Action Edit CD Floppy Help 


Talk Now! 


MbU 


Pt-riwloii;»aii cintuk merubah btthitsa 


Pcrtimmgvtn 


Talk-Now! 


09:31 ^ 




I* Start | 0 ^3 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

Computerised Training Syatems 

Download 

www.eurotalk.co.uk 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

302 MB 

OS 

Windows 9x 


Aplikasi ini sesuai dengan namanya ‘Talk" memang sarat dengan fitur 
yang membantu kita agar cepat memahami dan mempraktekkan sendiri 
berbicara dan bercakap-cakap dengan bahasa arab. Bila anda suka dengan 
tampilan dan bantuan dalam bahasa Indonesia, ketika masuk program klik saja 
ikon gambar bendera di tengah, tepat di bawah gambar CD, pilihlah bahasa 
Indonesia di deretan daftar menu bahasa. 

Sayangnya ketika penulis mencoba Euro Talk versi ini di Windows XP 
dan Vista, program tidak bisa berjalan mulus, hanya beberapa saat 
menampilkan menu CD, lalu mati. Penulis mencoba menjalankannya di 
Windows 98 yang diinstall pada Microsoft Virtual PC 2004, tampak program 
berjalan tanpa masalah. 

Tampilannya yang mendukung bahasa Indonesia, disertai bantuan dan 
suara yang juga berbahasa Indonesia, membuat aplikasi ini cukup mudah untuk 
digunakan oleh pengguna awam sekalipun. Berikut pengalaman penulis 
mencoba aplikasi ini : 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 








Untuk masuk ke program, perlu membuat account baru bila ini adalah 
pertama kali menjalankannya. Ketik nama anda dan tekan tombol 
panah biru, untuk melanjutkan. 

bolo - Microsoft Virtual PC 2004 0 0 

Action Edit CD Floppy Help 



Ada 9 bidang yang ada di bundaran tengah, pilih salah satunya untuk 
mempelajari dan berlatih berbicara dalam bahasa arab di bidang itu. 



j -r 1 t I I 


A W I M I I 

bolo - Microsoft Virtual PC 2004 


0^# 


Action Edit CD Floppy Help 



Ada 4 katagori latihan yang bisa anda jalani, termasuk permainan 
dimana nantinya anda akan mendapatkan poin nilai. Kumpulkan nilai 
hingga mencapai 1.000, maka anda akan mencapatkan kejutan. 


d 1 

\ ± I \J ^ 


:: E nsi klopedi Software I slami 









Action Edit CD Floppy Help 


bolo - Microsoft Virtual PC 2004 




Contoh latihan berbicara tentang peralatan pribadi. 



Start | 0 ^ | Talk-Now! 

^ '3 W Il3 ! 


-SSU'i 09:38 c 


bolo - Microsoft Virtual PC 2004 


0^0 


5 . Contoh tampilan game menebak makna dari ucapan yang disuarakan 
oleh program. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


Software B antu Belajar B ahasa Arab:: 





8. Euro Talk 2000 : Arabic 



World Talk 


60 n 


NwS/ (idU 


iktib ismak 

fiil-murabba” il-aHmar. 


alif juman| 


m l m * & & ® * u* IP '3 A 4: © 


6. Belajar bhs a... World Talk (C:) # BoloplekDVD Is... Uu 


* 8:24 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

Computerised Training Systems 

Download 

www.eurotalk.co.uk 

Status 

Komersial 

Ruang Hardisk 

416 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XPA/ista 


Euro Talk Arabic versi ini memiliki kompatibilitas, tampilan dan fitur 
yang lebih baik daripada versi sebelumnya. Aplikasi ini bisa berjalan dengan 
normal di Windows XP maupun Vista. Secara umum cara penggunaan aplikasi 
ini hampir sama dengan versi sebelumnya, dari membuat account , dukungan 
terhadap bahasa Indonesia, poin nilai permainan bagi tiap account dan bidang 
latihannya. Perbedaannya bisa dilihat dari hal-hal di bawah ini : 

1. Setelah mengetikkan nama dan masuk aplikasi, pilih salah satu dari 
menu yang ada, masuk world talk, quiz, atau setting dan bentuan. 



uroTalk/nferad 


ARABIC 


Klik tombol ini untuk mengganti 
bahasa 


d me! Other EuroTalk Products Ltcen 


d 1 

1 I I / ^ kS? K®? K®? K®? K®? K®? K®? E®? K®? 


:: E nsi klopedi Software I slami 





2 . Pada world talk, di versi ditambah satu bidang latihan, sehigga menjadi 
genap 10 bidang, ditambah kuis TV, cetak ijazah, studio rekaman dan 
dikte & kertas kerja. 





Contoh latihan berbicara di bidang buah-buahan. 



Tampilan game yang cukup berbeda dengan versi sebelumnya. 



Software B antu B elajar B ahasa Arab:: 


I Cj kiTm' x*TiCj kSSj LiXsJ KlXsJ Li I LiXsJ LilST lSiSJ liXsJ 











Dikte dan kerta kerja yang di versi sebelumnya belum ada. 




Kuis TV terlihat lebih realistik saja... 

r r ttfr r 1 1 ttrf r 1 1 ttf r 1 1 ttr f r 1 1 irn r nmr f 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


9. Arabic Sounds & Pictures version 1.1 

Spesifikasi Software 


Pembuat 

falah@dial.pipex.com 

Download 

http://ds.dial.pipex.com/falah 

Status 

Gratis (on the disk) 

Ruang Hardisk 

12,7 MB 

OS 

Windows 9x/2k/XP/Vista 






Aplikasi ini adalah program untuk belajar bahasa Arab dengan 
mudahdan cepat yang diperuntukan untuk anak-anak. Aplikasi ini bersifat 
portable, tidak membutuhkan proses installasi untuk menjalankannya. Beberapa 
fitur yang dimilikinya adalah : 

• Interaksi dengan pengguna yang bersifat multimedia 

• Terdapat ilustrasi animasi cara menulis huruf Arab 



• Pengguna bisa mendengar bagaimana huruf disuarakan 

• Pengguna bisa mempelajari 6 perbedaan harakat (syakl) 


((♦ 4 , 3 ^^ IflU i l 

1 ’ 

9 

9 

C 

9 

9 

9 

♦ 

9 

I 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 






• Terdapat gambar animasi binatang beserta nama Arab dan suaranya 



• Bantuan ditayangkan dengan jelas dan sederhana 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


10. The Arabic Learning Series For Non-Arabic Speaker 



^ loo 11 

jtJLJI yO jlo'ill 
A jjjJL i^ohjl 

jjvolifcll jiJI 

Xuytll ^U1 fQ tlo'i ii^Ao Jlljjfilj 


l^j JoiLUll j ;*1 luytll d*111 ja^ji dlmlm 

The Arabic Learning Series For Non- Arabic Speakers (English V ersion) 


I - ! 1 








d 1 

1 X I U ^ bJh 


:: E nsi klopedi Software I slami :: 





Spesifikasi Software 


Pembuat 

saadwaree @ hotmail .com 

Download 

www.iu.edu.sa 

Status 

Gratis (on the disk) 

Ruang Hardisk 

28 MB & image/cd 43 MB 

OS 

Windows 98SE/XPA/ista 


Aplikasi ini adalah program untuk belajar bahasa Arab buatan Dr. F. 
Abdur Rokhim dari Islamic University of al-Madinah, yang ditujukan bagi orang 
non-Arab (bahasa kesehariannya bukan bahasa Arab). Program ini terbagi 
dalam 23 pelajaran, yang masing-masing terdiri dari beberapa halaman. Aplikasi 
bisa berjalan dengan tetap membutuhkan CD installer di CD drivenya. Versi 
yang ada pada CD bonus ini tidak disertai file suara ( sound ), sehingga fitur 
mendengar pengucapan kalimat tidak bisa dinikmati. Secara singkat 
penggunaannya sebagai berikut : 

• Setelah masuk program, pilih salah satu dari 3 menu yang ada. Untuk 
masuk ke daftar pelajaran klik lingkaran menu [Tashofah], baru klik 
salah satu pelajaran yang ada. Klik [Ighlaq] untuk menutup dan keluar 
program. 


l^j ■i.iStilill j.i.&l luyJI dst ill ju£j j ull4i 


LjttiS o 1 J4-9 

Index 


3^! 




Lesson 13 

i’ll i 



J/*' 

#■» 



** 



** 


% 'll ^ jOll 

m 














,J Wrtl ^ '|l ,J-M Jlill 

*■» 








;* f. t 

jt+G* VmUI 

#•» 



m 



m 



m 



m 


vuUiii 



1 

m 



m 











f. 

— L-i — « .oil 




J 


• Cermati dan pelajari masing-masing tampilan yang ada. Untuk menuju 
ke halaman selanjutnya dalam satu pelajaran, klik panah ke kiri di 
menu navigasi bagian atas. Panah ke kanan untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Untuk menjelajah nomor halaman tertentu klik nomor 
dalam kotak kecil di bagian bawah. Pada halaman utama pelajaran, klik 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 




salah satu lafadz (kata) untuk menampilkan keterangan tentang lafadz 
itu di bagian sebelah kanan. 



• Panah ke bawah untuk menampilkan materi penjelasan dari pelajaran 
yang sedang dibuka. Sedang menu kotak, untuk menampilkan daftar 
pelajaran kembali. 



• Di halaman-halaman akhir akan ditampilkan halaman latihan, isi atau 
jawab soal yang ada, klik ikon buku kecil untuk melihat contoh jawaban 
yang benar. 



d 1 

1^/0 ^ KSm K®? 


:: E nsi klopedi Software I slami :: 







Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


11. The Arabic Learning Series : Ta’limul Kitabah 


0 _iLi±a 

• ■■ ■ 


ljUDI 

Index 

Lesson 10 


o 

Lesson 1 

li/if 1 

o 

Lesson 11 


o 

Lesson2 


o 

Lesson 12 

j-ic. ^TiJl ^Jill 
■ 

o 

Lesson 3 

ijaIi 

o 

Lesson 13 

jyf- 

o 


jjljll ^jjJl 

o 

Lesson 14 

J** Jjl jll Q* J*ll 

o 

Lesson 5 


o 

Lesson 15 

jruifr Ijdl 

o 

Lesson 6 


o 

Lesson 16 


o 

Lesson 7 

*jUJ| ^jil\ 

o 

Lesson 17 

XjLmJI ^NJilll 

o 

Lesson 8 


o 




Lesson 9 

xm<U12i ^ja3i 

o 


Jiljoll 

JLiUJI iV>n<> jiliiip 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

saadwaree @ hotmail .com 

Download 

www.iu.edu.sa 

Status 

Gratis (on the disk) 

Ruang Hardisk 

19 MB & cd/image 16 MB 

OS 

Windows 98SE/XPA/ista 


Aplikasi ini adalah bagian lanjut dari Arabic Learning Series, yang berisi 
kitab pelajaran menulis huruf atau kalimah Arab. Terbagi dalam 17 pelajaran dan 
masing-masing berisi beberapa halaman, sebagaimana versi dasarnya. Setelah 
masuk program dan memilih satu pelajaran, maka pengguna akan dibawa ke 
halaman utama pelajaran, dengan menu navigasi yang belum berubah. Klik 
sebuah contoh kalimat yang ada, maka di bagian sebelah kanan akan segera 
ditampilkan gambar animasi bagaimana cara menulis kalimat tersebut, dari 
proses awal hingga selesai. Ikon kertas dengan bulpen, untuk mengulang 
animasi, kertas disilang untuk menghentikan animasi. Sedang ikon monitor 
berfungsi untuk menampilkan animasi penulisan dalam layar yang besar. 


:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 


l Cj KlTjj liTjij LiXsj LiXsJ I LiXsJ KiTsj lSiSj liXsj 






Dengan mouse, pengguna bisa belajar menulis ulang kalimat yang sedang 
dipelajari, pada blackboard di bagian pojok bawah. 



Hasil Penilaian 


Fungsionalitas 

85 

Dokumentasi 

80 

Fitur Tambahan 

85 


12. The Arabic Learning Series : Ta’biir 


Spesifikasi Software 


Pembuat 

saadwaree @ hotmail .com 

Download 

www.islamway.com 

Status 

Gratis (on the disk) 

Ruang Hardisk 

14 MB 

OS 

Windows 98SE/XPA/ista 





Ljim 

Index 


Lesson7 


03 

Lesson 1 

JjSfl 




C3 

Lesson 2 

(JM jAJI 

C3 

Lesson 9 


C j 

Lesson 3 


Cj 

Lesson 10 

jJjUJ (JJJ jjjl 


Lesson 4 


Cj 

Lesson 11 


03 

Lesson 5 

(jjj jil 

(jujLLi 

Cj 




Lesson 6 

^jLuJ 

Cj 


AjX MAC folol 


UJI 


Aplikasi ini adalah bagian lanjut dari Arabic Learning Series, yang berisi 
kitab pelajaran bagaimana mengungkapkan sebuah kalimat. Terbagi dalam 11 
pelajaran yang terdiri dari beberapa halaman pelajaran dan latihan. Menu 





navigasi dan fitur tidak jauh berbeda dengan versi dasarnya. Sebagian fiturnya 
adalah : 

• Penjelasan sebuah kata, yang ditampilkan di bagian kanan, dapat 
diperoleh dengan meng-klik salah satu kata yang ada pada contoh 
dialog. 



• Latihan bisa berupa cara membaca sebuah kalimat, mengisi kata yang 
kosong dan mengurutkan sebuah kalimat yang diacak-acak. 



:: S oftware B antu B elajar B ahasa Arab:: 








TIPS RINGAN 



Untuk meningkatkan kinerja Windows anda, bagilah partisi hardisk anda minimal dua partisi, satu 
untuk sistem Windows dan yang lain untuk data dan program installer alias master. Besarkan 
pagefiles.sys untuk meningkatkan memori, matikan system restore dan matikan program start up 
yang tidak penting, termasuk antivirus yang tidak selalu anda Update. Buka [Control Panel] lalu 

pilihlah [System] untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut. 


System Properties 00 


1 

System Restore 

Automatic Updates 

Remote 

General 

Computer Name Hardware |i Advanced 


You must be logged on as an Administrator to make most of these changes. 
Performance 

Visual effects, processor scheduling, memory usage, and virtual memory 

i Settings i 

User Profiles 

Desktop settings related to your logon 

' Settings ) 

'•*, y 

Startup and Recovery 

System startup, system failure, and debugging information 

' Settings > 


Environment Variables- Error Reporting 


OK ) (Cancel) ( Apply 



:: E nsi klopedi Software I slami 




